KALAU ADA 
KESEMPATAN UNTUK HIDUP 
DENGAN SENDOK EMAS, 
HIDUP MENJADI 
KAYA RAYA... 









APA YANG AKAN 
KAMU LAKUKAN? 





...GIMANA CARANYA 
JADI HIDUP DENGAN 
SENDOK EMAS? 













HM... AYAHMU 
TUKAR DENGAN 
AYAHKU? 


AAH- MASA 


AKU TANYA 
MISALNYA 
BISA TUKAR! 











|, YA MESKIPUN 
BEGITU... 


KENAPA TERIAK 
SEGALA? HIKS. 







TENTU SAJA 
AKU TIDAK 
MAU TUKAR. 
















KENAPA?! 
KAMU TAHU KAN 
KELUARGAKU?! 


AYAHKU PALING 
KAYA DI DUNIA! 
BISA MELAKUKAN 
SEGALANYA! 





KAMU BISA MEMILIKI 
YANG KAMU INGINKAN, 
BISA MELAKUKAN 
YANG KAMU MAU 
LAKUKAN! 
















SEPERTI YANG 
KUKATAKAN TADI, 
AKU SENANG PUNYA 
AYAHKU YANG BERMAIN 
BERSAMAKU, 





DAN MENGOBROL 
TENTANG KOMIK 
DENGANKU. 











NANTI SAAT 
NATAL JUGA KAMI AKAN 
PERGI KE TAMAN HIBURAN 
BERSAMA! 











KAMU SAMA SEKALI 
NGGAK KHAWATIR APA?! 
AYAH KAMU ITU KAN..! 









ORANG YANG TIDAK 
PUNYA UANG SEPERTI ITU 
MEMANGNYA BISA 
MEMBESARKAN KAMU 
DENGAN BAIK?! 


APA HUBUNGANNYA 
ITU DENGAN UANG? 











TAE, 
TAEYONG! 


GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 15 


CERITA & GAMBAR HD3 













AYO KITA 
ISTIRAHAT 
SEBENTAR- 





ADUH- CHEOL, 
KENAPA KAMU 
NGGAK PAKAI TOPI 
KESELAMATAN 
TERUS SIH?! 


RAMBUTKU 
PANJANG JADI 
GERAH. HAHA... 











LIHAT NIH 
ORANG 


NGOMON 
an ° NANTI BARU 


TAHU RASA 
BEGITU KENAPA- 
KENAPA! 



















TAPI AKU PIKIR 
KAMU TIDAK AKAN 
DATANG HARI INI KARENA 
PEKERJAANNYA 
SANGAT CAPEK. 





TIDAK DISANGKA 
TERNYATA DATANG 














IYA CAPEK 
JUGA SIH, MESKIPUN 
AKU HIATUS TAPI TENGAH 
MALAM AKU TETAP 
MENGERJAKAN DRAFT 
UNTUK KOMIK, 








DAN SIANGNYA 
AKU BEKERJA 
DI SINI... 






SEBENARNYA 
AKU MERASA AGAK 
MIGRAIN JUGA DAN 
KADANG-KADANG 
PANDANGANKU 
SEPERTI BERPUTAR... 











KAMU JUGA 
KALAU PUNYA ANAK, 
YANG BEGINI PASTI 

_ BUKAN APA-APA! 














AKU TIDAK INGIN 
MENURUNKAN SENDOK TANAH 
KE ANAKKU DI DUNIA 
YANG SULIT INI. 












SEKARANG INI UNTUK 
HIDUP BESAR DARI 
KELUARGA SEDERHANA 
SAJA SUDAH SULIT. 





NANTI BISA-BISA 
ANAKKU BEKERJA 
KASAR SEPERTI 
AKU. 






PEKERJAAN ITU 
TIDAK ADA YANG 
TINGGI ATAUPUN 
RENDAH. 








KALAU TIDAK ADA KITA, 
GEDUNG-GEDUNG 
SEPERTI INI TIDAK 

AKAN ADA! 















TERUS 
KENAPA DENGAN ITU? 
SETIDAKNYA BERIKAN 
PEKERJAAN BAGUS BUAT 
KITA YANG BUKAN 
APA-APA INI DONG. 





JADI MAKSUD 
KAKAK, PEKERJAAN 
ITU TIDAK ADA 
PANGKATNYA? 


*EK ITU 


Ὁ 
z 
< 
c 
O 
1 
I 
< 
T 


DATANG LAGI. 


BR*** 


















AH- ANAKNYA 
PEMILIK PERUSAHAAN 
KONSTRUKSI DI SINI, 
MANAJER OH? 





MENTANG-MENTANG 
SENDOK EMAS, MANAJER 
ITU MEMANFAATKAN 
KUASA DIA DENGAN 
SEENAKNYA. 













KERJAANNYA HANYA 
BERKOMENTAR JAHAT 
DAN MENURUNKAN 
SEMANGAT SAJA. 





GARA-GARA 
ORANG-ORANG MACAM DIA, 
ANAK-ANAK KELUARGA LAIN 
JUGA IKUT DICEMOOH. 












CIH, POKOKNYA AKU 
NGGAK AKAN PUNYA ANAK. У. 
NGGAK AKAN ADA YANG E 

BISA MEMBUATKU » 
INGIN PUNYA~. 


MESKIPUN BEGITU 


COBALAH PUNYA 













DENGAN MELIHAT 
MEREKA SAJA KAMU 

BISA JADI LEBIH 
SEMANGAT. 










BENAR, BENAR! 
BIANG ONAR 
DI RUMAHKU 

JUGA, 






MELIHAT DIA 
MAKAN SAJA 
RASANYA SENANG 









Ol! 
YANG DI SANA! 
KALIAN NGGAK 
KERJA, HAH?! 










YANG LAIN 
PADA KERJA KALIAN 
MALAH ISTIRAHAT! 










CIH, SI 
BR****EK ITU 
DATANG-DATANG 
BANYAK BACOT. 














HAHA, KAMU 
MASIH ANAK-ANAK 
BEGINI GIMANA MAU 
PUNYA ANAK. 















SEMANGAT HANYA 
DENGAN MELIHAT 
ANAK KATAMU? 










KATA-KATA 
KAKAK MEMANG KEREN, 
TAPI APAKAH ANAK 


S 

d 
~ 
aS 
= < 
Xx 
az 
5 < 
со O 
58 
50 
2 
















BELI 
SEMUA YANG 
KAMU MAU! 









KURANG? MAU 
KUKASIH LAGI? APA 
SEKALIAN KUKASIH 
KARTU SAJA? 





DI KARTU 
INI ADA 
100 JUTA! 





ITU SEMUA BARU 
UANG JAJAN 
YANG DIKASIH 
AYAHKU SAJA! 









GIMANA, 
HEBAT KAN?! 


















LALU 
AYAH KAMU? 
DIA NGGAK BISA 
BEGINI KAN! 





DIA BAHKAN 
NGGAK BISA KASIH 
UANG JAJAN KAN! 







WALAU BEGITU 
KAMU MASIH 
NGGAK MAU 

TUK...21 


KAMU 
KENAPA SIH, TAEYONG? 
BIKIN TAKUT SAJA... 
(А 








GIMANA 
DENGAN INI?! 





11-14 


ΓΕΝ ||. faa ΤῊ uy 








PERUSAHAAN INI 
BISA MENJADI 
MILIKMU! 





ORANG-ORANG 
YANG DI SANA SEMUA 
JADI BAWAHANMU! 























TIDAK AKAN 
MAU MENUKAR 
AYAHKU. 





MUNGKIN AKU 
MENUKAR AYAHKU... 
MENUKAR 
KELUARGAKU. 


TAEYONG, KALAU KAMU 
BERCANDA SEPERTI INI 
NANTI KUALAT LOH? 









KALAU AYAHMU 
DENGAR DIA PASTI 
SEDIH. 








BAG, TUNSYAORNG,,., 


1 ) 


14 


SEBENARNYA AKU BERHARAP 
KAMU TERUS SEPERTI ITU! 


AN 





DENGAN BEGITU 
AKU BISA SEDIKIT TENANG. 





BAGUSLAH, SEKARANG AKU YAKIN 
KALAU KAMU SUKA DENGAN AYAHKU. 





МАКИ ТЬМА ОМС? 
TANK {95 I) МИА 


AKU JELAS-JELAS 
SUDAH MEMBERI 
KESEMPATAN 
KEPADAMU 


СЕВАЄАТИТТАК ЛУАН М! 


УЗАЦРЕК 
КОМСПОМЕКАТ 
SINDO IIVAA] 











TAPI KAMU LOH 
YANG MEMILIH AYAHKU, 
KAMU YANG MEMILIH 
KELUARGA SENDOK TANAH. 


JADI HIDUPLAH DENGAN BAIK 
SEBAGAI ANAK AYAHKU 


KALI INI DIA 
PASTI AKAN 
SENANG KAN? 





AKHIR-AKHIR 
INI TAEYONG JADI 
MIRIP SEPERTI 


SUNGCHON SIH. 





IYA 












AH, № 
SAYA TIDAK 


i he) 


اب 

















UWAAAAA! 

























AYAH SEKARANG 
DI UGD...! HUHU 
DIA BELUM SADAR 
JUGA... HUWAAA! 


AYAH. 


AYAH. 


ΑΥΛΗ. 


АХАН. 








